Sekarang ingatlah Penciptamu di masa 
mudamu, sementara hari-hari buruk tidak 
datang, atau tahun-tahun semakin dekat, 
ketika kamu berkata, aku tidak 


menyukainya, 


PENGKHOTBAH 12:1 


...karena pikiran manusia adalah jahat sejak masa mudanya.... Kejadian 
8:21 


Jika mereka mematuhi dan melayaninya, mereka akan menghabiskan 
hari-hari mereka dalam kemakmuran, dan tahun-tahun mereka dalam 
kesenangan. Tetapi jika mereka tidak menurut, mereka akan binasa 
oleh pedang, dan mereka akan mati tanpa pengetahuan. Tetapi 
orang-orang munafik dalam hati menimbun murka: mereka tidak 
menangis ketika Ia membelenggu mereka. Mereka mati di masa muda, 
dan hidup mereka di antara yang najis. Ayub 36:11-14 


Karena Engkau adalah harapanku, ya Tuhan ALLAH: Engkau adalah 
kepercayaanku sejak masa mudaku. Olehmu aku telah ditahan dari 
rahim: engkaulah yang mengeluarkanku dari perut ibuku: pujianku 
akan terus menerus darimu. Mazmur 71:5-6 


Aku akan pergi dalam kekuatan Tuhan ALLAH: Aku akan menyebutkan 
kebenaranmu, bahkan kebenaranmu saja. Ya Tuhan, Engkau telah 
mengajariku sejak masa mudaku: dan sampai sekarang aku telah 
menyatakan perbuatan-perbuatanmu yang menakjubkan. Sekarang 
juga ketika aku sudah tua dan beruban, ya Tuhan, jangan tinggalkan 
aku: sampai aku telah menunjukkan kekuatanmu kepada generasi ini, 
dan kekuatanmu untuk setiap orang yang akan datang. Mazmur 
71:16-18 


Dengan apakah seorang pemuda akan membersihkan jalannya? 
dengan memperhatikannya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119:9 


Bersukacitalah, hai pemuda, di masa mudamuj: dan biarkan hatimu 
menghiburmu di masa mudamu, dan berjalan di jalan hatimu, dan di 
hadapan matamu: tetapi ketahuilah, bahwa untuk semua hal ini Tuhan 
akan membawamu ke pengadilan. Karena itu singkirkan kesedihan dari 
hatimu, dan singkirkan kejahatan dari dagingmu: karena masa 
kanak-kanak dan masa muda adalah kesia-siaan. Pengkhotbah 11:9-10 


Apakah kamu tidak tahu? tidakkah kamu mendengar, bahwa Allah 
yang kekal, TUHAN, Pencipta ujung bumi, tidak pingsan, juga tidak 
lelah? tidak ada pencarian pemahamannya. Dia memberi kekuatan 
kepada yang lemah: dan kepada mereka yang tidak memiliki 
kekuatan dia menambah kekuatan. Bahkan pemuda akan pingsan 
dan lelah, dan pemuda akan benar-benar jatuh: Tetapi mereka yang 
menunggu TUHAN akan memperbaharui kekuatan mereka: mereka 
akan naik dengan sayap seperti rajawali: mereka akan berlari, dan 
tidak menjadi lelah: dan mereka akan berjalan, dan tidak pingsan. 
Yesaya 40:28-31 


Kemudian didatangkan kepadanya anak-anak kecil, agar dia 
meletakkan tangannya di atas mereka, dan berdoa: dan 
murid-murid menegur mereka. Tetapi Yesus berkata, Menderitalah 
anak-anak kecil, dan jangan larang mereka, untuk datang 
kepada-Ku: karena itulah kerajaan surga. Dan dia meletakkan 
tangannya di atas mereka, dan pergi dari sana. Dan, lihatlah, 
seseorang datang dan berkata kepadanya, Guru yang baik, hal baik 
apa yang harus saya lakukan, agar saya dapat memperoleh hidup 
yang kekal? Dan dia berkata kepadanya, Mengapa kamu 
menyebutku baik? tidak ada yang baik selain satu, yaitu Tuhan: 
tetapi jika Anda ingin masuk ke dalam hidup, patuhi 
perintah-perintah. Dia berkata kepadanya, Yang mana? Yesus 
berkata, Jangan membunuh, Jangan berzinah, Jangan mencuri, 
Jangan bersaksi dusta, Hormatilah ayahmu dan ibumu: dan, 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pemuda itu 
berkata kepadanya, Semua hal ini telah saya pertahankan sejak 
masa muda saya: apa lagi yang masih kurang? Yesus berkata 
kepadanya, Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergi dan jual yang 
kamu miliki, dan berikan kepada orang miskin, dan kamu akan 
memiliki harta di surga: dan datang dan ikuti aku. Tetapi ketika 
pemuda itu mendengar perkataan itu, dia pergi dengan sedih: 
karena dia memiliki banyak harta. Matius 19:13-22 


Anak-anak, patuhi orang tuamu di dalam Tuhan: karena ini 
benar. Hormatilah ayah dan ibumu: (yang merupakan perintah 
pertama dengan janji:) Agar baik keadaanmu, dan umurmu 
panjang di bumi. Efesus 6:1-3 


Jangan biarkan orang meremehkan masa mudamuj tetapi jadilah 
teladan bagi orang-orang beriman, dalam perkataan, dalam 
percakapan, dalam amal, dalam roh, dalam iman, dalam 
kesucian. 1 Timotius 4:12 


Larilah juga nafsu muda: tetapi ikuti kebenaran, iman, amal, 
damai, dengan mereka yang memanggil Tuhan dari hati yang 
murni. 2 Timotius 2:22 


Kebijaksanaan menjangkau dari satu ujung ke ujung yang lain 
dengan perkasa: dan dengan manis dia mengatur segala 
sesuatu. Aku mencintainya, dan mencarinya sejak masa 
mudaku, aku ingin menjadikannya pasanganku, dan aku adalah 
pencinta kecantikannya. Kebijaksanaan Salomo 8:1-2 


Putraku, kumpulkan instruksi dari masa mudamu: jadi kamu 
akan menemukan kebijaksanaan sampai usia tuamu. 
Pengkhotbah 6:18 


Cocker anakmu, dan dia akan membuatmu takut: bermainlah 
dengannya, dan dia akan membawamu ke dalam beban. Jangan 
tertawa bersamanya, jangan sampai kamu sedih bersamanya, 
dan jangan sampai kamu mengertakkan gigi pada akhirnya. 
Jangan beri dia kebebasan di masa mudanya, dan jangan 
mengedipkan mata pada kebodohannya. Tundukkan lehernya 
saat dia masih muda, dan pukul dia di sisi tubuhnya saat dia 
masih kecil, jangan sampai dia menjadi keras kepala, dan tidak 
patuh kepadamu, dan dengan demikian membawa kesedihan ke 
dalam hatimu. Pengkhotbah 30:9-12 


